WikipediA 

Bahasa Islandia 


Bahasa Isian atau bahasa Islandia ( islenska ) adalah bahasa yang dipertuturkan di Islandia. 
Bahasa ini merupakan sebuah bahasa dari rumpun bahasa Jermanik Utara yang paling arkais. 
Bahasa ini tidak banyak berbeda dengan bahasa Norwegia Kuno. Kerabat terdekat bahasa 
Islandia adalah bahasa Faroe yang dituturkan orang Faroe. 


Daftar isi 

Sistem penulisan 
Ungkapan dasar 
Lihat pula 
Pranala luar 


Sistem penulisan 


Alfabet bahasa Islandia memiliki 32 huruf dan dikenal dengan adanya dua huruf kuno, 
melambangkan bunyi "th": {) ( thorn , dilafalkan seperti pada kata bahasa Inggris thiri) dan 3 (eth 
atau edh, dilafalkan seperti pada kata bahasa Inggris this). Berikut adalah daftar lengkap alfabet 
Islandia: 


Bahasa Islandia 

Bahasa Isian 
islenska 

Pelafalan ['istlenskaj 

Dituturkan di Islandia, sebagian Kanada 
(Manitoba) 

Wilayah Islandia 

Etnis Islandia 

Penutur 300.000 (tidak tercantum 

bahasa tanggai) 

Rumpun Indo-Eropa 

bahasa 

■ Jermanik 
■ Jermanik Utara 
■ Skandinavia Barat 
■ Skandinavia Kepulauan 

■ Bahasa Islandia 


Bentuk awal Norse Kuno 

■ Norse Barat Kuno 
■ Islandia Kuno 

■ Bahasa Islandia 


Sistem Latin (Alfabet Bahasa Islandia 

penulisan Braille Bahasa Islandia 

Status resmi 


Bahasa ifa Islandia 

resmi di 

Diatur oleh Arni Magnusson Institut Untuk 
Pengkajian Bahasa Islandia 
dalam kapasitas penasihat 

Kode bahasa 


ISO 639-1 is 
ISO 639-2 isi 

ISO 639-3 




[ | Wilayah tempat bahasa Islandia sebagai 

bahasa mayoritas 


Huruf 

besar/kapital 

A 

A 

B 

D 

D 

E 

E 

F 

G 

H 

1 

1 

J 

K 

L 

M 

N 

o 

6 

p 

R 

s 

T 

U 

u 

v 

X 

Y 

Y 

l=> 

/E 

o 

Huruf kecil 

a 

a 

b 

d 

6 

e 

e 

f 

g 

h 

i 

\ 

j 

k 

1 

m 

n 

O 

6 

p 

r 

S 

t 

U 

U 

V 

X 

y 

y 

h 

ae 

6 


Pelestarian bahasa Islandia dilakukan secara sungguh-sungguh oleh orang Islandia—alih-alih meminjam kata-kata asing untuk menjelaskan 
konsep baru, kata-kata baru bahasa Islandia dibentuk untuk digunakan umum. 

Ungkapan dasar 


Halo: Hallo 




























































■ Halo (kepada laki-laki informal): Ssell /Sait-I/ 

■ Halo (kepada perempuan informal): Sael /Sail/ 

■ Hi: Hae Umumnya diucapkan oleh anak muda 

■ Apa kabar?: Hva3 segirSu gott? 

■ Saya baik-baik saja, Terima kasih: Eg segi alit goot, [Dakka [ter fyrir 

■ Siapa namamu?: HvaS heitirSu? 

■ Namaku adalah.: Eg heiti. 

■ Senang bertemu dengan anda: Komdu saell (kepada laki-laki), Komdu sael (kepada perempuan) 

■ Terima kasih: Pakka l=>er fyrir 

■ Thanks: Takk 

■ Sama - sama: Ekkert a5 pakka 

■ Ya: Ja atau Ju (untuk menjawab pertanyaan negatif) 

■ Tidak: Nei 

■ Permisi: Afsaki3 

■ Minta maaf: FyrirgefSu 

■ Maaf: Pvi mi3ur 

■ Sampai jumpa: Bless 

■ Selamat pagi: GoSan daginn 

■ Selamat siang: Gott kvold 

■ Selamat malam: Go9a nott 

■ Selamat tidur: Sof3u vel 

■ Ok: Okei 

Lihat pula 

■ Bahasa Islandia Tinggi 

Pranala luar 


id) 

Wikipedia juga 

' " J 

mempunyai edisi 


Bahasa Islandia 


Lihat informasi 
mengenai 
bahasa islandia di 
Wiktionary. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_lslandia&oldid=16942350" 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Mei 2020, pukul 08.26. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa CreativeCommons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih 
jelasnya. 

















